P2: 
@tupfinikah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AKU A KAU, 
KUA 


Tiga Kata Berjuta Makna 


Edisi Bavu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 : 
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


L 


Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak 
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan 
dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta 


rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ 
atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 


Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau 
barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai 
dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AKU A KAU, 
KUA 
Tiga Kata Berjuta Makna 


@tneenikah 


Edisi Baru 


PENERBIT PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO 
Tega 
NG, KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AKU, KAU, & KUA 
Tiga Kata Berjuta Nakna 
@tweehnikah 


Layout: Dimas Randy P 
Illustrasi: Desca 
@ 2014, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 
Hak cipta dilindungi undang undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Kompas - Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2014 
Desain Cover: Michael Alfian 


998141908 
ISBN: 978-602-02-4811-0 


Cetakan ke-1: Februari 2013 
Cetakan ke-2: Maret 2013 
Cetakan ke-8: Agustus 2014 (Edisi Baru) 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian 


atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Kicauan Mereka 

Ucapan Terima Kasih 

Kata Pengantar 

Lebih dari Sekadar Tulisan dan Gambar 


Sebelum Kau Ajak Aku ke KUA 
Menjemput Jodoh 

Pacaran atau Taaruf 

Semua Tentang Restu 

Tentang Komunikasi 

Lamaran, Wali Nikah, Mahar, Resepsi 
Ketika 140 Karakter Tidak cukup 
Mengintip Pernikahan 

Epilog 


Bonus 


125 
147 
167 
183 
187 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cek di favorit @tweetnikah 
urtuk melihat foto-foto lainya 


3 Ga 
Kicauan Mereka 


Rasanya tidak perlulah minta testimoni tokoh terkenal atau 
Selebtwit di Twitter tentang buku ini. Karena selain belum tentu 
mereka follow @tweetnikah, ada yang justru lebih pantas memberi 


testimoni dalam buku ini. 


Ya, merekalah followers setia @tweetnikah yang dengan rela dan 
senang hati dinyinyirin di twitter. Tak jarang malam Jumat dan 
malam Minggu mereka tiba-tiba harus berubah jadi mendung 


karena baca twit di timeline @tweetnikah. 
Jadi untuk membayar semua kekejaman itu, @tweetnikah meminta 


followersnya untuk mengisi testimoni di buku ini. Udah ngebully, 


nyusahin lagi. Mwahahahaha. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com in) 


Mari Kita simak baik-baik jeritan 
i mereka 


suara hati mw 


Berkat bacain TL @tweetnikah, 
tanggal 7 Juli 2012 kemaren, kami 
melangsungkan akad nikah VW” V”)/" 
dan nikah itu enaakkk bangeeettt 
- @DariHati Dipta 


@tweetnikah ini kadang ngenes dan 
ngeselin, tapi emang ada benernya. 
Saya ambil positifnya dan sekarang 

yakin sama pilihan saya. Bahkan udah 
nikah 12 November 2011. 
- @mythuns 


Setelah sama-sama follow 
@tweetnikah, Alhamdulillah kami 
semakin mantap untuk menikah. Insya 
Allah hari bahagia itu tiba 
-@drahmaniasari 


@ baka £ KUA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Makin mantap nikah karena baca tweetnya 
@tweetnikah. Februari 2012 kemaren 
nikah, sekarang lagi hamil & 

- @justfanni 


Berkat follow dan selalu menyimak timeline 

@tweetnikah, aku menolak semua lelaki yang 

mengajak pacaran dan tetap menunggu lelaki 
yang pantas dan siap buat nikahin aku 


- @apripiitz 


Aku sudah tidak lagi berpikir untuk pacaran 
ala anak muda, tetapi untuk menikah. Twit 
dari @tweetnikah membuka wawasanku 


- @iniyani 


Alhamdulillah berkat kegigihan dan doa serta 
baca wejangan-wejangan di timeline 
@tweetnikah, tanggal 09 September 2012 saya 

akhirnya dilamar 


- @ziasxledd 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com xi) 


Banyak ilmu yang saya dapat semenjak 
follow @tweetnikah. Mulai gimana 
mencari calon imam yang tepat, 
hingga persiapan nikah komplit 
dibahas disini. Semoga 
@tweetnikah terus memberikan 
pencerahan terhadap para jomblo 
untuk menikah tanpa harus melalui 
pacaran 


- @indahwardhani 


Saya jadi makin mantap buat 
menikah, walaupun ada cobaan 
tetap enjoy aja. Rasanya nggak 
sabar menunggu momen 
paling penting dan sakral itu 
-@novi neng 


Baca twitnya @tweetnikah 
berasa ditampar. Aku jadi 
memutuskan pacar dan nggak 
mau lagi berpacaran. Sekarang lagi 
berusaha untuk memantaskan diri 
untuk calon yang disiapin 
Allah nanti 
- @ddLylaa 


Dari awal kenal calon, dia 
langung ajak nikah tapi aku 
masih ragu. Trus follow 
@tweetnikah langsung dapat 
pencerahan dari twitnya dan 
jadi yakin. Hari minggu lalu saya 
dikhitbah (dilamar). Orangtua 
awalnya juga kurang setuju, tapi 
ngeyakininnya pakai cara- cara 
yang dishare di 
@tweetnikah. Seneng deh :D 


- @agnes nesa 


Aku, Kau, & KUA 
si Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


be 


ae Pe 


Alhamdulillah twit-twitnya aa 2 3 Sia 
@tweetnikah membuat saya ai aa Sasa akan 
sering baca twit dari 


@tweetnikah tentang 


cowok yang berani melamar 
kayu, jadinya sekarang udah 


mantap dan segera nikah 


— 


yakin untuk segera menikah, 


meski kadang menggalaukanO) 


Tanggal 7 Juli 2012 akhirnya 
resmi sah dengan pasangan "9 


- @mitha19 2, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com sii) 


Semakin mantap buat Jamar pujaan hati setelah 
follow @tweetnikah. Tanggal 23 Agusutus 
kemaren, 
akhirnya udah lamaran 
- @adityazonerr 


Twit dari @tweetnikah membuka persepsi baru tentang 
pernikahan. Bisa dijadikan bekal menuju pernikahan, 
terutama buat yang belum menikah seperti saya 
- @androoea 


Tanggal 24 Agustus 2012 lamaran. Habis baca 
@tweetnikah langsung yakin mau lanjut. Nggak mau 
lama- lama pacaran 


- @inneLafaZa 


Saya nemu akun @tweetnikah sih waktu saya udah nikah, tapi 
saya sering retweet untuk memotivasi kawan- kawan karena 
lugas, jujur dan nggak basa basi 
- @slightMIND 


DO - ku # KUA : 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Setiap ketemuan sama calon, kita pasti 
sempetin sama-sama liat timeline 
@tweetnikah. Dia jadi yakin 
dan insya Allah Desember 2012 ijab gabul 9 


- @ShellyAnggriana 

Jadi punya keberanian untuk 

Saya ajak calon suami baca twitnya tanya kepastian kepada calon. 

@tweetnikah, saya dinikahi lebih Alhamdulillah 16 September dilamar 

cepat dari yang saya duga, karena - @AndryaniHidayat 

paradigmanya tentang nikah 
lebih terbuka 
- @kimmomijikun 


Alhamdulillah setelah baca 
@tweetnikah, tiga bulan mutusin 
pacar karena Allah, sekarang dapat 
ganti lelaki yang serius ngajakin 
nikah 
- @CestMoiRani 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com xv) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ucapan Terima Kasih 


Tentunya, tiada yang lebih pantas diberi ucapan terima kasih pertama 
kali selain Tuhan Yang Mahakuasa. 


Kita sering melupakan Dia. Lebih peduli dan bergegas ketika mendengar 
notifikasi di BBM atau Twitter, tapi sering mengabaikan panggilan-Nya 
untuk datang ke rumah ibadah. 


Kita senang menyimpan dan membaca berulang kali pesan gombal 
dari kekasih, tapi sering mengabaikan Kitab Suci, surat cinta-Nya yang 
kadang kita biarkan teronggok berdebu di sudut lemari. 


Ketika masalah datang, baru kita mulai mencari-Nya. Itu pun untuk 
mengeluh dan protes atas keadaan kita. Dan dengan sabar dan kasih, 
Dia jawab keluhan-keluhan kita dengan jalan keluar yang paling indah 
pada akhirnya. 


Untuk itu, mari sebelum membaca buku ini kita sampaikan terima kasih 


kepada Tuhan Yang Maha Penyayang. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com ir) 


Terima Kasih untuk: 


# Anugerah penglihatan hingga kita mampu membaca buku ini saat 
orang lain tidak diberi kemampuan untuk melihat. 

# Rezeki harta yang diberi hingga buku ini sampai di tangan kita saat 
orang lain sekadar untuk mendapatkan makanan pun sulit. 

# Kesempatan hidup dan memperbaiki diri di saat orang lain sudah 
duluan dipanggil menghadap-Nya. 


Sungguh, sebanyak apa pun ucapan terima kasih yang kita sampaikan, 
tak akan pernah sanggup mengimbangi segala anugerah Tuhan kepada 
kita hamba-Nya. 


Selanjutnya, terima kasih juga kita sampaikan kepada Nabi dan orang- 
orang pilihan-Nya yang telah berjuang membawa kita ke jalan yang 
lurus, dan selalu menyeru agar kita menjauhi jalan yang sesat. Secara 
pribadi, saya menyampaikan terima kasih kepada Nabi Muhammad saw. 
Manusia paling berpengaruh sepanjang zaman. Sungguh, pada dirinya 


terdapat teladan yang baik. 


Rumahku adalah surgaku. Setelah Orangtua, tentu saja istri dan anak- 
anak sayalah yang telah melengkapi surga itu. Untuk istri saya, terima 


kasih atas kepercayaannya menyematkan gelar imam di keluarga. 


Aku, Kan, & KUA 
2 Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kekuatanmu dalam menjalani hidup yang tidak mudah, telah teruji 
sekian waktu. 


Terima kasih kepada Kelompok Kompas Gramedia, Elex Media 
Komputindo, Ouanta, Mbak Tjandra, Mbak Linda, Mas Dudi, 
Mas Desca, dan Mas Dimas yang telah membantu dalam proses 


penerbitan buku ini. 


Terima kasih yangpalingistimewa adalah kepada followers @tweetnikah 
di Twitter dan Anda yang sedang membaca buku ini. Andalah inspirasi 
yang sesungguhnya. Mention di Twitter, chat BBM, curhat di LINE, 


sejatinya adalah salah satu alasan yang membuat buku ini ada. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com ui) 


BD sekat 


KUA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BA 
Kata Pengantar 


Setelah terbit pertama kali pada bulan Februari 2013, buku AKU, 
KAU & KUA sudah cetak ulang sebanyak tiga kali dalam waktu dua 
bulan. Alhamdulillah tanggapannya sungguh luar biasa. Namun banyak 
pembaca yang kemudian meminta dibuatkan edisi revisi karena buku 
pertama dirasa kurang tebal dan bisa habis dibaca hanya dalam dua jam 
saja. Well, karena penerbit juga setuju, akhirnya inilah dia buku AKU, 
KAU, & KUA hadir di tangan Anda. 


Sebenarnya kata pengantar dari Kepala KUA ketika Anda menikah, 
akan jauh lebih indah disimak daripada membaca kata pengantar di 
buku ini. Ciyus. 


Ini bukan buku yang membahas hukum-hukum pernikahan dari sudut 
pandang agama atau secara fikih, tapi mencoba membahas pernikahan 
dari sisi yang mungkin jarang dilihat selama ini. Makanya @tweetnikah 
sengaja menulisnya dengan bahasa yang ringan dan sesederhana 
mungkin. Mungkin saja di beberapa tulisan akan Anda temui kesan 
nggak serius dan banyak bercandanya. Namun di balik candaan itu 


tetap ada pelajaran yang disisipkan untuk renungan. Dalam edisi revisi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com S 


